LEMAH 


Dia... 
Yang tenggelam dalam duka 
Hingga lupa untuk bahagia 


Dia... 
Yang jatuh berkali kali dalam luka 
Hingga lupa untuk tersenyum 


Dia... 
Yang lemah ,hanya bisa diam 
Dan memendam perih sendiri 


Kenapa? 
Karna dia kecewa ,sebab hati yang terlalu berharap 


Dia itu siapa? 


Aku! 


MENGIKHLASKAN 


Turut berduka cita, 
Untuk perasaan mu yang sudah mati dan pergi dengan 
relanya memberi luka dihati. 


Disini... 
Aku ikhlas, 
Walaupun perasaanku masih hidup kepada mu. 


Mengikhlaskan mu? 
Adalah sebagian dari aku yang mencintai mu karna ALLAH 


RINDU BISA MENGINGATKAN KU 


Rindu? 

Itu sering ku dengar 

Aku pernah mengalaminya 
Disaat saat mengingatnya 


Ada alasan kenapa rindu itu datang 

Alasan agar bisa mengingat masa masa seseorang 
Sering terdiam, merenung dan menyendiri 

Hanya menyadarkan rindu mu itu ada pada ku 


Aku harus tau bahwa.. 

Sejuta kalimat rindu lebih baik dari pada sekumpulan bunga 
mawar 

Rindu yang masih mengumpul 

Wajah mu dalam pikiran 


Rindu mengundang kita 

Tapi kenapa harus aku yang merindukanmu ? 

Apakah ini teguran dari TUHAN? Agar aku tidak melupakan 
mu? 


IYA,mungkin kenapa rindu itu datang 
Agar aku bisa mengingat kamu atas nama ku. 


m~ Pe ~ P 


MENCOBA BERDAMAI 


Sebelumnya aku tidak pernah membayangkan, 
Jika kau pergi menghilang dariku... 


Dan kini kau tau... 
Setelah kehilangan mu 


Aku mencoba berdamai dengan rindu, terpaksa menyukai 
sepi ,serta bersahabat dengan luka dan Air mata 


JANGAN MANFAATKAN HATI WANITA 


Untuk laki laki 


aaa 


Hati wanita bukan kayu yang kamu manfaatkan jika ada 
perlunya atau maunya 


Hati wanita itu lemah 

Sehingga sedikit tergores akan sakit,walaupun tidak 
berdarah.. 

Bila kamu manfaatkan 


Wanita tidak mungkin melawanya bila laki laki itu salah 
karna menjadi wanita itu harus bersifat lembut karna 
hatinya 


Jadi tolong para (lelaki) 
jadikan hati seorang wanita yang berguna bagi cinta yang 
tulus 


TOLONG HARGAI AKU 


Kau Tau... 

Mencintai dengan baik itu sulit 

Kenapa? 

Karna, harus penuh dengan kata perjuangan 
Bahkan kesabaran lubuk hati 


Kau Tau... 

Menunggu itu melelahkan dari pada berharap 
Jadi bagaimana, jika aku memiliki keduanya? 
Bukan kah itu sangat melelahkan? 


Kau Tau... 

Demi mencintaimu aku rela menolak orang lain 
Dan kenapa kau tidak menyadarkan itu semua 
Seharusnya kau sadar itu, masih 

Banyak waktu untukmu 


Hari ke hari, bulan ke bulan dan tahun ke tahun 
Aku harap... 

Tolong kau Hargai itu semua 

Demi aku. 


MENCINTAI MU KARNA ALLAH 


Doa adalah cara tebaik 

agar aku bisa bersama mu 

Dan tak ku hentikan doa ku kepada Allah 
Agar bisa memiliki mu serta mencintai mu... 


Ku sabarkan hati ku 

Untuk bisa memiliki mu 
Seandainya kau tau 

Aku mencintai mu karna Allah 


Selalu ku hafal kan ayat dan surah Dalam Al Qur'an 
Agar aku bisa menyampaikan kepada Allah bahwa aku bisa 
memiliki mu 


Dalam sujud ku aku memohon, agar Allah bisa menyatuhkan 
Kita... 

Hanya kepada Allah aku meminta bantuan dan 
menyurahkan isi hati ku serta kecurhatan ku.. 


INSYA ALLAH, dengan doa doaku dan ayat yang ku hafal 
dalam Al Quran dan menyebut nama mu dalam doa, 
semoga terkabul... 


HANYA SINGGAH 
Dia hanya sebagai tamu 


Segala rasa yang diberinya, 
Bukanlah sebagai pencandu agar kamu bisa mencintainya . 
Dia biasa saja.. 

Tetapi kamu yang menganggapnya 
luar biasa. 


Kamu sebagai tuan rumah , 
Seharusnya memberi dia minum bukannya hati. 


Dia hanya singgah ,bukan menetap di hati 


KESADARANMU dan KESABARANKU 


Berakhir dari kesabaran 
Kesabaran dalam menunggu 
Tidak ada kesia siaan 

Dan rasa kekesalan 


Menempuh nya dengan 

Perasaan, kepastian,kesabaran 

Akhirnya pikiran mu melaju 

Dan membuat mu sadar akan aku menunggu mu disini 


Kau tau 

Kesadaran mu membuat aku 
Percaya pada kesabaran 
Kesabaran dalam menunggu 


Kepastianku dalam kesadaranmu 

Membuat aku tau bahwa cinta 

Telah adil dengan kesadaranmu dan kesabaranku dalam 
Menunggu . 


KEINGINAN KU 


Tak peduli dengan keikhlasan 
Keikhlasan untuk melepaskan 
Jiwa ini selalu berkeinginan 
Berkeinginan terus memilikimu 


Terasa rindu bila tak bertemu 
Terasa sepi bila tak bersamamu 
Terasa hampa bila semakin jauh 
Terasa sedih bila tak disampingmu 


Kini aku yang lemah dalam percintaan 
Merasakan sakit walaupun tidak terlihat 
Merasakan perih walaupun tidak berdarah... 
Ku tahan sakit hanya untuk mu 


Sepenuh jalan aku menunggumu 
Menunggu untuk mengabulkan keinginanku 
Keinginanan untuk terus memilikimu... 


PAHAM NYA HATI 


Seperti yang kita ketahui 
Melepaskan itu untuk keadilan 
Agar bisa mengerti Satu sama lain 


daaa 


Mencari kedamaian adalah suatu cara agar mengerti sebuah 
kepahaman hati dan tidak mengakibatkan kesakitan yang 
mendalam dan keperihan yang dirasakan 


daaa 


Aku tidak meminta kau kembali 

Hanya yang aku minta yaitu kau harus mencatatkan 
kedalam hati mu agar bisa paham bahwa aku di sini masih 
mencintai mu 


daaa 


Aku tidak berharap kau mencintai ku 

Tetapi kau harus paham bahwa aku mencintai mu itu tidak 
main main bahkan bukan kebohongan yang membuatmu 
ragu untuk mencintai ku lagi 


Makasih udah mau baca,jangan lupa beri 
dukungannya ya. :* :) :* 


HAYALAN 


Kebiasaan ku sehari hari adalah 

Menghayalakan diri mu 

Memang banyak orang bilang bahwa menghayal itu tidak 
baik 


Jadi mau gimana lagi? 

Hanya menghayal aku bisa memilikimu 
Dari pada aku berharap 

Selalu ada kata penyesalan didalamnya 


daaa 


Hay semuanya ,tidak pernah aku lelah untuk bilang 
terima kasih ,yang udah mau baca aku ,jangan lupa 
kasih dukungannya ya. :* 


PAYUNG TEDUH 


Bagaikan payung yang melindungin aku dari hujan itu 
adalah kamu 


Berharganya dirimu... 

Melindungin ku dengan cara yang tidak salah 

Sehingga aku tidak berfikir macam Macam yang mengikuti 
persaan ku 


Kau melindungin ku dari jahatnya perilaku orang bahkan 
ada kata cacian didalamnya 

Aku bersyukur kau lindungin 

bagiku kau bagaikan 

Payung Teduh ku 


SAJADAH ADALAH SAKSIKU 


Hanya Sajadah adalah saksiku yang paling benar 
Bahwasanya aku selalu melaksanakan perintah ALLAH 


Seandainya Sajadah bisa berbicara 
Pasti kau akan percaya 
Bahwa aku selalu menyampaikan doa doa kepada ALLAH 


Bila seandainya sajadah bisa melihat dan mendengar doa ku 
Pasti dia akan ikut terharu melihat ku 

Yang kini selalu mengeluarkan air mata dan sambil 
menadahkan tangan untuk memohon meminta sesuatu 
kepada ALLAH 


Kau tau apa yang ku minta? 
Yang kuminta 

adalah 

AKU BISA ME MILIKI MU 


TERIMA KASIH UDAH MAU BACA, JANGAN LUPA KASIH 
DUKUNGANNYA YA... :) 


ALLAHJAGALAH HATINYA UNTUK KU 


ALLAH 
Tegarkan lah hatiku dalam menunggu 
Sabarkan lah aku untuk bisa memilikinya 


ALLAH 

Hilangkan lah rasa Takutku 
yang tidak bisa memilikinya 
Hilangkan lah rasa kelelahanku 
Dalam menunggunya 


Jagalah hatinya untuk ku 
Dan 
Jagalah pandangannya 


Kuatkan lah aku 
Sehingga aku bisa bertahan dalam hal ini 


aaa 


Follow IG NYA YA 

Adeanisa21 

:):):) 

TERIMA KASIH YANG UDAH MAU BACA :* 


HUJAN TURUN LAGI DENGAN KERINDUAN 


Cuaca gelap diselimutin awan yang berwarna abu abu 
kehitaman 

Perlahan lahan 

Air turun dengan suara yang mulai jelas di telinga ku 


HUJAN 

Hari ini hujan turun lagi 

Tubuhku mulai merinding karna dinginnya udara 

Walaupun secangkir teh tidak bisa membuat diriku menjadi 
hangat karna udara yang dingin 


Tidak disengaja tiba tiba pikiran ini mulai mengingat dirinya 
dan 

Muncul lah rasa kerinduan 

Yang selalu menjadi Pelanggan setiaku 

membuat aku ingin menuliskan puisi untuknya 


Dengan susah payahnya 

Aku mencari kata kata tersebut 

Hanya untuk dirinya 

Dan adanya pena digengaman tangan ku, kemudian aku 
mulai menuliskan kata kata tersebut 


Lirikan ku melihat puisi itu 

Membuat aku merasa hangat 

Dan menjadi kerinduan yang sangat besar 
Sehingga diriku ingin 

Bersamamu... 


Thank you buat yang kasih dukungan nya :) :) 

bikin aku semangat untuk nulis lagi... terima kasih 
sekali lagi ya. :* :* 

FOLLOW IG NYA YA 

adeanisa21 

INSYA ALLAH DIFOLLBACK. :D 


DIAM NYA AKU 


Jangan takut bila kamu melihat aku Diam kepada mu 
Itu hanya alasan agar aku tetap menjaga hati 


Ketahuilah aku tidak ingin 

Mencintai mu dengan amat tulus 

Kenapa? 

Karna kamu masih mencintai dia 

Lebih baiknya ... 

Aku diam tetapi selalu memperhatikan kamu 

Dan menjaga hati agar tetap utuh untuk nanti bila kamu 
datang kepada ku 


Diamnya aku 

Itu lah cara ku 

Untuk bisa bersamamu 

Tetapi sedalamnya aku diam 
Sedalam juga aku mencintaimu. 


Thank you guys 
Yang Sudah mau baca 


Syukron 


PAGARKAN HATI 


Sesungguhnya kita bisa menjadi pasangan yang baik 
Asalkan kau jaga hatimu 
Dan jaga lah pandanganmu 


aaa 


Masalah dalam percintaan itu 
Sudah biasa 

Dari bersatu menjadi tidak bersatu 
Dan suka menjadi tidak suka 

Itu... 

Adalah permasalahan 

Dalam percintaan 


aaa 


Dari semua itu yang menjadi masalah 

Jika kau tidak ingin seperti itu 

Jadi lah pasangan yang terbaik 

yang selalu menyelesaikan masalahnya dengan hati hati 


aaa 


Pagarkan hati... 

Agar selalu tetap bersamanya 

Inshaa Allah 

Hubungan yang kau jalanin Bersamanya 
Tidak akan menimbulkan masalah yang buruk. 


Thank you yang sudah mau baca, Insya Allah saya 
bisa semangat lagi nulisnya 


Jangan lupa kasih dukunganya ya... 


1 JAM BERSAMAMU 


Yang disebut dengan 1 jam itu adalah waktu 

Dan 

Yang disebut dengan waktu adalah kamu 

Kenapa? 

karna setiap waktu yang kusempatkan hanya untuk 
bersamamu 


Dulu aku menyempatkan waktu 

Hanya untuk kepribadianku sendiri 

tidak peduli dengan orang lain 

DAN 

Sekarang kamu adalah 1 jam yang aku sempatkan untuk 
bisa bersama mu. 


Terima Kasih...:") 


YANG DI UJUNG SANA 


Yang sering kulakukan yaitu melihat mu dengan cara 
diam diam dan 
Pura pura bertindak bodoh 


Ini hal yang sering terjadi kepadaku 
Aku sadar bahwa yang kulakukan itu adalah hal paling aneh 
dalam diri ku 


Jika adanya terjadi 

saat aku berjalan di depan mu 

Pasti adanya getaran yang membuat aku gugup dan pasti 
akan mulai bertingkah kebingungan 


Harapan pertama aku yaitu 
Semua akan berakhir dan tidak ada lagi yang seperti itu 
pada diriku 


Dan 


Harapan kedua aku yaitu 
Bisa memiliki mu 

Bisa melihat mu dengan puas 
dan juga 

Bisa bersamamu 


Untuk yang di ujung sana 


Thank you yang udah baca 


PERMASALAHAN 


Penderitaan yang mendalam 

Karna suatu masalah dengan keadaan 
Menangis Dan jeritan di dalam hati 
Tersembunyinya kerapuhan hidup 


Adanya kelemahan saat melakukan sesuatu 
Menggengam erat sakit dihati 

Melambaikan tangan 

Dengan arti menyerah 


Tetapi 

Arti menyerah 

Membuat kita semakin lemah 

Dengan suatu permasalahan yang ada 
Maka dari itu 

Apa pun masalahnya 

Nikmatin saja dengan apa yang kamu suka 


Dan hilangkan semua kepanikan dalam penderitaan 


BINTANG BULAN 


Lihatlah suasana malam 

Dan angin yang menyelimuti tubuh 
Dengan mata ku yang penuh harapan 
Harapan yang selalu ku inginkan 


Menghadapi Cinta yang terbatas 
Tanpa lebih dari apa pun 


Aku ingin 

Cinta mu lebih dari ribuan bintang yang ada di langit hitam 
Aku ingin 

Kamu seperti bulan yang selalu menemani bintang tanpa 
ada kata pisah 

Dan selalu bersama untuk menerangi kehidupan dibumi 
saat malam telah tiba 


Apakah kau tidak ingin 
Cinta mu seperti 
Bulan & Bintang? 


Kalau tidak? 
Akan tidak masalah bagiku 


Waktu? 

Aku akan beri itu... 

Jika memang kamu ingin 
Menjadi lebih baik untuk aku 


Halo guys 

Gimana puisi ku yang ke part 22? 

Bagus gk? 

Oke guys.... Terima kasih udah baca ya... 


Jangan lupa tekan bintang yang ada dibawah ya.. 
Please. 


MENUNGGU ATAU BERHARAP 


Pilih yang pantas untuk mendapatkan dia 
Menunggu atau berharap??? 


Kita harus tau? 

Menunggu lebih melelah kan dari pada berharap 
Tetapi! 

Menunggu lebih baik dari pada berharap 

Dan 

Berharap lebih sakit jika tidak terwujud 


Sekarang 
Ingat lah dan simpan kata itu 


Tinggal kamu 
Yang menentukan 
Menunggu atau berharap??? 


AKU LEBIH DARI DIA 


Aku tau kamu sedang menunggu dia 
Aku tau keinginanmu tetap sama 
Yaitu ingin dia kembali lagi 

Benar? 


Ya, benar.. 

Pilihan mu memang tidak salah Tetapi kamu yang salah ! 
jika aku bilang kamu, bodoh 

Pasti kamu tidak mengerti 

Karna yang aku bilang itu benar 


Bukan nya aku tidak menerima kamu kembali lagi denganya 
,karna aku juga cinta sama kamu 

Bukan....!! 

Tetapi 

Aku tidak ingin kamu lelah karna kamu selalu menunggu 
nya 

Yang tidak akan pernah kembali lagi denganmu 

Sebab dia sudah punya yang lebih dari kamu.... 


Dengarlah Rintihan ku. 


Apa yang kamu tunggu? 

Itu tidak berharga 

Karna dia tidak pernah berharap kembali lagi padamu... 
(jadi, datang lah bersama ku) 

Sebab rasa itu sudah hilang dan ada yang lebih dari kamu . 


Apakah kamu masih ingin menuggunya? 
Hanya ada rasa lelah dalam penantian. 


Mungkin kamu belum Tau 

Jika dia sudah bersama yang lebih dari kamu.. 
Dan maka dari itu ada juga yang lebih dari dia .... 
Siapa? AKU 


Makasih udah baca dan jgn lupa divote ya 


KAMU ADALAH JANJI DAN ALASAN TERBAIKKU 


Aku akan menjadi langit yang gelap Dan 
Kamu akan menjadi bintang yang menerangi seluruh 
kegelapan ku 


Disitulah 

Aku bisa melihat seberapa 

Pedulinya kamu pada ku 

Serta 

Menerima kekurangan ku 

Tanpa ada kata yang buruk dari ucapanmu 


Ketika 

Langkah dan jarak 

Tidak bisa digapai untuk menuju kamu 
Tidak masalah bagi ku 

Tetapi 

Doa Dan rinduku akan selalu tersampaikan 


Karna aku tau 
Bukan hanya jarak dan langkah yang bisa mempersatukan 
kita 


Lantas 


Doa dan rindu 
Adalah cara paling indah 
Yang akan mengukir nama ku di hatimu 


Meski 

Jarak membatasi kita 

Dan langkah yang jauh untuk 
Menggapainya 


Kekuatan ku hanya 
Do'a 


Bukti dalam kepercayaan 
Bagi ku 

Itu 

adalah kenyataan 

Yang pernah kita 
Perjuangkan 


Kamu... 
Adalah janji dan alasan terbaikku 


Kenapa? 

Karna kamu adalah titipan terindah dari 
ALLAH 

Dan 

Sebagian jiwa serta separuh nyawaku 


Terima kasih yang sudah baca puisi ku hari ini 
Jangan lupa vote dan komen 


DURI 


Aku.. 

Ingin kamu seperti duri 

Yang mampu bertahan 

untuk melindungi keindahan Bunganya 
Bukan malah sebaliknya 


Sebab... 
Hati wanita bukanlah 
Kayu yang rapuh saat dibakar 


Walau dia menangis 

Dia Akan simpan itu dari mu 
Kenapa? 

Karna dia tidak mau kamu terlibat 
Dalam kesedihannya 


Jadi 
Hargai lah wanita 


Jika kamu belum bisa menghargai 
Belajar lah 

Jika kamu gagal menghargainya 
Berusahalah 


Paksa kanlah hati mu 
Demi menentukan mana yang terbaik 


Anggap lah aku seperti bunga 
Yang ingin sekali 
Membutuhkan duri untuk pelindungnya 


Begitu lah artinya 
Bahwa 


Aku membutuhkan kamu 
Sebagai pelindung dan pasangan terbaikku 


Lihat lah bunga itu 
Pasti durinya selalu melekat pada batangnya 


Begitu juga 
Dengan kamu yang selalu dekat 
Pada hatiku... 


Thanks yang udah baca dan budayakan 
membaca jgn lupa vote nya ya 
Biar lebih semangat nulisnya 


kalau 


SAKIT PERIH DAN LUKA 


Genggaman tangan selalu 
Tererat di dada 

Menahan apa yang 

Baru dirasakan 


Pergilah jauh jauh 
Jika cuma menghantar 
Sakit dan perih 


Memang tidak terlihat luka dihati 
Namun sakit dan perih 
Yang membunuh dalam kesetian 


Aku lelah 
Aku rapuh 
Aku lemah 
Aku jatuh 
Aku tertipu 
Aku menyesal 


Itu adalah alasan ku 
Kenapa aku tidak ingin luka itu kembali lagi 


Sebab aku sudah tau 
Apa yang disebut dengan 
Kesetian itu Adalah 

Sia sia 


Jadi buat apa hati diciptakan 
Kalau cuma untuk tempatnya luka 


Sekarang aku 
Belum siap untuk membuka hati ku lagi 


Jadi jangan pernah datang atau singgah dihati ku 


Mungkin kamu tidak mengenal luka 
Maka karna itu 

Kamu suka menghantarkan luka 
Dengan sesuka hatimu 

Sebab 

Kamu belum merasakanya 


Semoga kalian suka 

Dengan puisi ku ini 

Aku lelah 

Jadi butuh vote dong!!! 

Biar lebih semangat lagi nulisnya 


KITA SAMA SAMA PUNYA HATI 


Kamu pasti tau.. 

Kita sama sama punya hati 
Jadi mengertilah 

Dari hati masing masing 


Jika itu yang terbaik untukmu ? 


"Pertahankanlah 
Jangan sampai ia pergi" 


Jika itu yang pantas kamu perjuangkan ? 
"pertahankanlah jangan sampai kamu menyerah!" 


Dengar isi hati 

Kalau kamu selalu mendengar isi hati mu ... 

Yakinlah kamu tidak akan menyesal ataupun terluka begitu 
saja 


Percayalah dengan hatimu 
Karna hati sudah dilatih untuk bisa menerima apa pun 
masalahnya.. 


"Cara agar dia bisa bertahan denganmu... 
Buatlah dia yakin dari hatinya sendiri 
Bahwa hati mu tidak ingin kehilangannya!" 


Tidak yakin atau tidak selalu mendengarkan dari hati mu 
sendiri 
Dan hanya mendengarkan omongan orang lain 


Percayalah 
Penyesalan akan datang menghampirimu.... 


Jangan lupa komen dan vote puisi ku kali ini ya... 
Dan Terima kasih sudah setia membaca puisi ku love 
youu guys 


BERHARAP DALAM KESABARAN 


Kesabaran? 

Hanya aku yang kuat 
Namun... 

Jika disakiti? 

Bukan aku yang terkuat. 


Aku hanya insan 
Yang diajarkan untuk 
Menjalankan kesabaran . 


Begitu juga dalam menunggu 
Dan kesabaran adalah keutamaan 
Dalam niat hatiku untuk kuat menunggu mu... 


Ketetapan ku hanya sebagai penganggum rahasia 
Yang hanya kagum 
Namun belum bisa memilikinya 


Senjataku hanya lah Do'a 

Bukan ucapan untuk menggoda 
Sebab aku yakin recana Allah 
Akan lebih indah, 

Jika aku memintanya dalam Do'a 


Hati ini... 

Diciptakan oleh sang maha sempurna 

Untuk bersimpul dalam kebaikan 

Bukan tempat untuk mengumpul kerakusan dalam cinta 


Seketika kau datang 
Hanya membuat ku jenuh 
Dan 


Memberikan luka yang cukup banyak 
Dihatiku... 


Maka dari itu 

Aku belum bisa membuka hati ku lagi 

Namun disisi lain 

Aku berharap 

Akan ada seseorang 

Yang bisa membuatku bangkit 

Kembali dalam kebahagian 

Dan mengobati hati yang kau lukai lalu kau pergi.... 


Terima kasih yang sudah baca 
Jangan lupa vote 
Biar lebih semangat nulisnya 


DIA DOA TERAKHIRKU 


Dia... 
Bagaikan hamparan laut luas 
Yang menghampar rindu rindu tak terbatas 


Keindahannya 

Menyihirkan jiwa seseorang 

Tutur katanya 

Mampu mencairkan hati yang membeku 


lya.. 

Aku kagum dengan semua itu 
Aku terjatuh dan tenggelam 
Di dalam kesempurnaan 
yang Dia miliki 


Lihatlah ... 

Bagaimana aku terpaku 

Diam membisu 

Saat menatap wajahnya 

Hingga aku lupa untuk berkedip 


Ingin memperjuangkannya 


Namun bagiku Do'a lebih pantas untuk mendapatkanya 


Kenapa harus Do'a? 
Sebab dia istimewa 

Aku tak rela menyiayiakan 
Dirinya... 


Nama dialah 
Yang terakhir kusebutkan dalam Do'a 
Setelah Nama kedua orang tuaku 


Terima kasih yang sudah baca 
Jangan lupa divote ya 


Biar tambah semangat nulisnya 


UNTUK DIA YANG TAK PERLU ORANG LAIN TAU 
NAMANYA 


RUMIT 
" Sekarang yang kurasakan rumit 
Mungkin hati ini sedang kritis " 


SAKIT 

"Sakit ini bukan karna aku lelah dalam kegiatan, 
Tetapi karna terus berharap pada Dia 

Yang tak perlu orang lain tau Namanya " 


SEMOGA SAJA 

kalian tak pernah merasakan 
Seperti aku 

Cukup Aku saja... 

Karna aku sudah terbiasa 
Merangkul luka yang begitu perih 


Mungkin... 


Dia belum membutuhkan 

Nanti kita lihat... 

Ketika dia susah, dia sulit, dia lemah 
Dan kembali dengan kita 

Disitulah letak sifat dia yang buruk 


Dia itu siapa? 
Tak perlu tau namanya 
Yang pasti Dia Yang selalu membuat aku berahap 


DIA 
manusia yang tak pernah bersyukur 


Karna sudah tak menghargai 
Kebaikan orang lain 


Selamat membaca 
Jangan lupa votenya ya 
Biar semangat nulisnya 
Love you guyss 


SELIMUT MALAM KU ADALAH RINDU 


Malam... 
suasana itu 
Harum itu 
Sunyi itu 
Aku suka itu 


Kenapa? 

Karna ada rindu yang hadir 
Yang membuat ku tidak bisa 
Mengontrol pikiranku 

Lalu? Kamu tersiksa? 

Tentu saja tidak 

Aku sudah terbiasa 


Kamu pernah menangis karna rindu? 

Iya... 

Aku pernah, namun aku harus kuat! 

Walaupun itu berat bagi ku 

Aku akan tetap bertahan didalam penderitaan ini 


Bagiku... 

Selimut malamku adalah rindu 
Yang selalu menyelimuti pikiranku 
Tentang Dia 


Kamu mengundangnya? 

Tidak, dia datang sendiri, dia hancur kan perasaanku , 
sehingga hati berkata 

"aku ingin bertemu denganya " 


Mungkin aku terlalu cinta 
Mungkin aku terlalu sayang 


Mungkin aku terlalu berharap 
Hingga rindu sebagai hantu dipikiranku 


Assalamualaikum 


Terima kasih yang sudah setia membaca puisi & 
sajak ku 

Dan jangan lupa vote ya 

Biar tambah semangat nulisnya 


DIA MELUKAIKU DAN AKU BERUSAHA 
MELUPAKANNYA 


Terserang rindu 

Terkumpul rusuh 

Menjadi jenuh 

Hingga sakit datang beribu ribu. 


Sungguh banyaknya rasa 
Terdampar di hati 

Terkumpul Menjadi cinta 

Dan kau tak pernah mengerti . 


Aku bukan pelampiasan 

Yang bagi mu menjadi urusan 
Urusan yang menjadi kesenangan 
Hingga kau terus memanfaatkan . 


Air mata adalah teman ku 
Saat tertipu oleh mukslihatmu 
Mengumpul menjadi satu 
Hingga aku terjatuh rapuh . 


Lalu kau menghilang 

Pergi meninggalkan luka 
Hingga menjadi kenangan 
Yang menyatu di dalam lara . 


Kesabaran terus ku jalanin 
Berdoa terus ku limpahin 
Agar bisa melupakan mu 
Yang selalu melukai ku . 


Terima kasih sudah setia membaca puisi & sajak ku, 
dan jangan lupa di vote ya 


JANGAN SAMAKAN CINTA ANTARA SENJA DAN 
PELANGI SETELAH HUJAN 


Cinta itu bukan tentang senja 
Yang indah di awal mataku 
Padahal itu hanya sekejab 


Cinta juga bukan tentang 
Kehadiran pelangi setelah hujan 
Yang tak menentu 

Dan hanya mengecohkan aku 
Dengan keindahannya 


Hingga aku lupa 

Dia hanya datang untuk berlalu 
Dia hanya datang untuk dikenang 
Dia hanya datang untuk singgah 
Di Kala sore 


Namun... 

Cinta itu tentang hati yang mengerti 
Terhadap rasa kepada seseorang 
Yang sangat ingin kita miliki 


Dan cinta yang benar bukan tentang pandangan karena 
nafsu 

Namun cinta yang benar adalah 

tentang bagaimana kita 

Menjaga iman dan tagwa 

Agar tak jatuh pada cinta yang salah 


Jadi... 
jangan samakan 
Cinta antara senja dan pelangi setelah hujan 


Kenapa? 
Karena masing masing tentang mereka Sangat berbeda 


Walapun sama sama indah. 


| ig: @adeanisa21 | 
Terima kasih yang sudah membaca 
Jangan lupa vote ya. 


MENCOBA 


Hati yang sepi 

Rindu mencoba merasuk 

Sekeras hati menolak 

Hingga yang datang hanyalah perih 


Kini .. 

Aku mencoba 
Berhenti mencintai 
Berhenti merindu 
Berhenti menunggu 
Tanpa membencimu 


Karena yang ku rasa 

Itu tidaklah terbalas oleh mu 

Biarlah ini ku teruskan 

Untuk mencoba agar 

Hati menjadi membaik karna kerasnya benturan cintamu 


Aku mohon 

Jika yang ku coba ini berhasil 
Janganlah kau datang lagi 
Untuk memberi aku harapan 


Dan 


Aku mohon 

Jika yang ku coba ini gagal 
Terimalah aku 

Cintai lah aku 

Karna hati ku sudah terbiasa 
Dengan adanya dirimu 


|oadeanisa21 | 
Terima kasih yang Sudah membaca 


Dan jangan lupa votenya ya 


BINJAI 12 SEPTEMBER 2017 


Tanggal itu, bulan itu, dan tahun itu.. 

Bukan lah suatu hal yang mudah dihapus dalam otak ku . 
Dimana aku membuka kisah sendiri 

Dengan berjudul kamu yang aku cintai 


Saat itu... 

Aku benar benar sangat meneliti 
Bahwa aku memang sudah memasuki 
Apa yang dinamakan jatuh cinta ? 


Bahkan sampai detik ini 
Aku masih mengangguminya 


Senyum yang masih terbayang, 

Aroma serta harum parfumnya masih berbekas dalam indra 
penciuman. 

Dan... 

Seluruh perkataanya samar samar, 

Masih terekam dengan baik dalam telinga. 

Serta... 

Keheningannya menembus gelapnya  malam,dengan 
wajahnya yang selalu terbayang bayang. 


Saat itu.. 

Memang aku terlihat bahagia 
Karna belum tau 

Apa itu luka ? 


Maka oleh sebab itu... 

Tanggal itu, bulan itu, dan tahun itu... 
Masih teringat dalam pikiran 

Hingga menjadi suatu kenangan . 


-Binjai, 12 September 2017 


Terima kasih, yang sudah baca 

Jangan lupa votenya ya.. Biar semangat guys 
wkwkwkwk 

Tapi jujur itu kisah nyata. 


KISAH BARU 


"Selamat datang MEI ,Semoga kamu tidak mengecewakan 
seperti APRIL " 


Ini Kisah baru ku, 


Kisah yang dulu... 
Memang aku belum sempat melupakannya 
Tapi aku sempat mengikhlaskannya 


Dari kisah Mei ini... 
Semoga tidak buruk seperti April 


Walaupan di Mei ini 
Aku belum dapat obat luka ini 
Tapi aku tetap selalu kuat 


Walaupun di Mei ini 
Aku belum jumpa seseorang yang pantas untuk ku 
Tapi aku tetap selalu sabar. 


Karna yang aku percayai sekarang adalah 


"Menunggu pilihan dari -Nya, yang pasti akan selalu baik 
untuk ku, dan bisa menjadi imam bila aku sudah pantas 
akan dia miliki " 


Semoga kisah ini, aku gak terluka lagi ya... 
Jangan lupa voteee 


KEM BALI 


Mengikhlaskan.. 
Sudah aku laksanakan 
Melupakan... 

Sudah aku janjikan 


Kini.... 
Kau datang kembali, 
Membawa seberkas harapan 


Aku takut,aku jenuh dan bingung 
Memilih pergi atau tetap disini 
Dengan adanya dirimu kembali 


Sejujurnya... 
Hati ku masih mewakilin perasaan tentang mu 


Bahkan kegiatan yang sering kau lakukan 

Masih terekam oleh memori otak ku 

Seperti senyummu, tawa, canda, serta lirikan mata yang 
indah menampar jiwaku... 


Aku tak percaya kau kembali 
Dengan polosnya wajahmu sambil mengucap "maafkan aku" 


Mulutku membeku, dan 
Hanya mengikuti hati yang menerima dia lagi. 


Pada akhirnya... 
Aku tetap disini merayakan dia kembali. 


"Maafkan aku , yang tidak bisa berbohong oleh perasaanku 
tentangnya " 


Terima kasih ,yang sudah membaca sajak aku 
semoga suka dan jangan lupa votenya ya 
| @adeanisa21l | 


ANGIN dan RINDU 


Jangan pernah berharap pada angin! 
Karna angin tak pernah tau arah 
Dan hanya meninggalkan rasa 


Jangan coba coba berani datang 

Menjadi bayangan yang menyampaikan, 

Rindu padaku... 

Karna angin pernah sebelumnya,namun itu dusta... 


Angin itu telah membawa 
bayangan yang pernah menjadi peran rindu dalam hatiku, 
namun telah sirna ditelan gelap. 


Ku mohon ... 

Jangan pernah kembali lagi, 

Karna disaat kau pergi... 

Akan hanya ada sedih ,sepi dan perih 
dan itu membuatku mati hati. 


Aku tak ingin mengenal rasa rindu 
Karna hanya akan membuat hatiku, 
Lebam dan membiru , 

Tersiksa karna Rindu.... 


KEM BALI RINDU 


Sejatinya rindu itu kembali... 
Tanpa ada yang mengerti 
Sakit seperti tersayat belatih . 


Bukan aku yang mau! 
Tapi hati ini yang selalu menunggu 


Bahkan rindu ini tidaklah halal 
Kau bukanlah hati yang sendiri lagi, 
Melainkan telah dijaga oleh seikat janji 


Jangan biarkan aku berharap... 
Karna sudah cukup, 
Kau membuat luka dengan belatih yang kau tancap!!! 


MENCINTAI MU SENDIRI 


Kau mengukir bahagia 

Namun kau pahat dengan rasa luka 
Kini bahagia itu kembali sepi, 

Dalam diam... MENCINTAI MU SENDIRI 


Kini langkahku pun sudah tertatih 

Menangis pun aku sudah letih 

Sekarang hanya ada rasa rindu yang tak bisa pergi, melekat 
dalam hati. 


Jenuh ,dan menunggu! 


Kembali sepi... 

Seketika bahagia itu pergi 
Sekarang hanya ada kelabu 
Berdampingan oleh rindu. 


PENGAGUM MU 


Aku menganggap mu pagi 
Selalu memberi sejuk yang sendu di setiapku terbangun. 


Kau menganggap ku senja 
Selalu menghangatkan mu, 
Apabila kau sendiri dan sepi. 


Namun senja ku meredup... 

Kau pagi yang hanya menganggap senja, 

Sebagai teman bermain . 

Kau pagi yang selalu menanti malam, dengan keindahan 
ribuan bintang. 


Meskipun tak mungkin kau selalu mencintainya dan tak 
pernah melihat aku disini yang selalu menunggu mu. 


HAL YANG TAK MUNGKIN UNTUK BERSAMA 


Kita sudah tak lagi bersama 
Kembali lagi dengan sulitnya melupa 
Dengan rindu yang terlalu menyiksa 


Pisah... 

Menyambut kita dengan gembira. 

Setelah itu, kau dan aku adalah hal yang tak mungkin lagi 
untuk bersama. 


TERSERANG RINDU 


Malamku terserang rindu 

Keinginanku mulai tumbuh untuk bertemu 
Berharap damai pada jarak dan waktu 
Agar aku selalu sabar untuk menunggu. 


Malamku terserang rindu 

Karna selalu teringat pada senyum mu 
Jika memang kau kekasih ku 

Kuharap malammu juga terserang rindu. 


- adhe. as 
Binjai, 22 November 2020 


SALAH SIAPA 


Lagi lagi aku jatuh kedalam perasaan yang salah. 

Oh..... 

Dia sudah tak sendiri wahai hatiku. 

Dia mempunyai hati sesejuk embun pagi, 

Sehangat senja merah yang memeluk langit, 

Mempunyai paras seindah malam yang bertabur kilaunya 
bintang, 

Salahkah aku? Yang memendam perasaan kepadanya. 

Salah siapa? Aku atau dia yang menuai senyum itu. 

Salah siapa? Aku atau dia yang selalu saja membuaikan 
perasaan itu. 


SINGKAT KU. 


Kamu layaknya bunga yang subur, 
Sedang aku daun daun yang gugur. 


